







SAYA 
NGGAK BERNIAT 

UNTUK MEWARISKAN 
HAK MANAJEMEN 

PERUSAHAAN 

















GOLDEN 
SPOON 


EPISODE 77 


CERITA & GAMBAR HD3 

















BUKANKAH 
MENYERAHKAN HAK 
MANAJEMEN ADALAH 

MASALAH PERUSAHAAN 

ITU SENDIRI? 





АН... 
BE, BENAR JUGA ҮА? 
AHAHA... 


KALAU GITU 
SAYA KEMBALI DULU. 
MARI KITA MAKAN 
BERSAMA LAIN 
KALI. 


А-а 


| 










& 


Ў 


ΑΗ ΒΑΙΚ... 






е 
| 


| 













JANGAN 
KHAWATIR, 
TAEYONG. 


PRESDIR HWANG MASIH 
MUDA DAN SIFATNYA TEGAS, 
DIA PASTI HANYA BICARANYA 

SAJA YANG SEPERTI ITU. 





IYA, BENAR. DAN LAGI 
KALAU SUDAH WAKTUNYA, 
ORANG LUAR PASTI INGIN 
MENJADIKANMU CEO. 














KALAU MAU 
MENGGUNAKAN 
ORANG YANG CUMA 
PUNYA KEMAMPUAN, 
YANG SEPERTI ITU MAH 
BANYAK, 









DAN BANYAK 
ORANG YANG SERAKAH. 
KARENA ITU ORANG LUAR 
DAN DALAM PASTI AKAN 
RIBUT SOAL ITU. 











LAGIPULA BUKANKAH 
PADA AKHIRNYA HUBUNGAN 
DARAH ITU SUDAH 
PASTI TERJAMIN? 
















KALAU NGGAK GIMANA 
CARANYA DINASTI-DINASTI 
ZAMAN DULU BISA TERUS BERJALAN 
SELAMA RATUSAN, BAHKAN 
RIBUAN TAHUN~. 





KAMI KURANG TAHU 
SOAL PERUSAHAAN KECIL, 
TAPI PERUSAHAAN BESAR SEPERTI 

HDO PASTI BAKAL LEBIH 
SEPERTI ITU. 















BETUL! KAMU 
HARUS MELIHAT 
SECARA SEDERHANA 
AGAR SUATU HAL 
SEMAKIN BESAR. 





JADI 
JANGAN TERLALU 
KHAWATIR... 


KE DEPANNYA 
MARI KITA TERUS 
SERING-SERING KETEMU, 
TAEYONG. 





. .NGOMONG-NGOMONG, 
KAMU UDAH PUNYA PACAR BELUM? 
ANAKKU ITU CANTIK TAPI 
SAAT INI BELUM ADA.. 

















AYAH SAYA PASTI 
AKAN MEMUTUSKAN 
YANG TERBAIK UNTUK 
PERUSAHAAN KAN. 







KALAU BEGITU 
SAYA DULUAN. 











APA MAKSUDNYA INI? 
KAMU NGGAK AKAN 
MENERIMA WARISAN DARI 
PERUSAHAANMU? 












...KAMU NGGAK 
DENGAR PEMBICARAAN 
BAPAK-BAPAK TADI? 
ITU NGGAK AKAN 
TERJADI. 


















TAPI, 
AYAHMU SENDIRI 
YANG BILANG... 
















KAMU BILANG 
SUKA PADAKU, 

TAPI SEKARANG KARENA 

SEPERTINYA AKU BUKAN 

PENERUS PERUSAHAAN, 





KAMU LANGSUNG 
MEMBUKA MATA DAN 
PERASAAN SUKA ITU 
JADI HILANG YA? 












` 









KALAU GITU 
AKU DULUAN-. 
















BUKANKAH 
KITA SUDAH SELESAI 
MEMBICARAKAN 


AYAH SUDAH PERNAH 
BILANG WAKTU KAMU SMP 
KALAU NGGAK SALAH 
DAN SEINGAT AYAH KAMU 
JUGA SETUJU. 





WAKTU SMP 
AKU KAN BUKAN 
TAEYONG...! 





AYAH MENGANGGAP 
KAMU NGGAK BERNIAT 
DALAM MANAJEMEN KARENA 
SEPERTINYA KAMU NGGAK 
TERTARIK PADA BISNIS KALAU 

SUDAH BESAR. 











|, ITU KAN 
PEMBICARAAN 
WAKTU KECIL? 
DAN LAGI AKU 
WAKTU ITU MASIH 
SEKOLAH HAHA... 





«АРА SETELAH 
BESAR BEGINI KAMU 
JADI MENGINGINKAN 
PERUSAHAAN? 


BU, BUKAN! 
ITU... 








...SEJAK KAMU KECIL, 
AYAH SUDAH MEMBERIKAN 
BANYAK ASET UNTUKMU. 





MUNGKIN ADA JUGA 
YANG KAMU NGGAK 
SADARI. 


TAPI ITU AYAH LAKUKAN 
KARENA AYAH SAMA SEKALI 
NGGAK BERPIKIR UNTUK 
MEWARISKAN PERUSAHAAN 
PADAMU. 


AYAH MENDAPAT 
WARISAN DARI KAKEKMU 
JADI AYAH PIKIR MUNGKIN KAMU 
BISA MERASA NGGAK ADIL. 





DENGAN ITU SAJA 
DARI AWAL AYAH MERASA 
WARISAN ITU ADALAH KEKAYAAN 
YANG NGGAK BISA DIMILIKI 
KALAU LAHIR SEBAGAI 
ORANG BIASA. 


BEDA CERITA KALAU KAMU 
PUNYA KEMAMPUAN DAN TERTARIK 
PADA MANAJEMEN PERUSAHAAN. 
TAPI APA PERLU SAMPAI HAK 
MANAJEMEN? 

















MENGELOLA 
PERUSAHAAN ITU TINDAKAN 
YANG MEMPERTANGGUNG 
JAWABKAN KEHIDUPAN 
KELUARGA BANYAK 






KALAU ZAMAN DULU, 
DI KELUARGA KITA DAN 
ORANG-ORANG SEKITAR AYAH 
SEGALA WARISAN PASTI 
DITERUSKAN TURUN 
TEMURUN. 











TAPIZAMAN 
SUDAH BERUBAH, 
DAN DEMI HIDUP YANG LEBIH 
ΒΑΙΚ BAGI KELUARGA- 
KELUARGA ITU 





DARIPADA MENGIKUTI 
TRADISI DENGAN MEWARISKAN 
SECARA IKATAN DARAH, LEBIH BAIK 
FOKUS PADA KEMAMPUAN DAN 
LOYALITAS KANDIDAT 
PENERUSNYA. 













BOLEH KAN KALAU 
MULAI SEKARANG 
AKU MEMPERLIHATKAN 
KETERTARIKANKU? 





ІШ 
П 








APA-APAAN 










TAEYONG DOSA APA? 
SEMUA ORANG DI DUNIA 
KALAU DENGAR 5ОА INI 
BISA PINGSAN KALI. 






APA YANG DIPUNYA 
AYAH KAN BERARTI 
PUNYAKU JUGA NANTINYA, 
KENAPA MALAH MEMBERIKAN- 
NYA PADA ORANG LAIN?! 















SUDAH BERUNTUNG BISA 
LAHIR SEBAGAI ORANG KAYA 
JADI HARUS DINIKMATI 
SAMPAI AKHIR KAN! 


HM! 

JANGAN KHAWATIR SUNGAH! 
AYAH AKAN MEWARISKAN SEMUANYA! 
SAMA RATA UNTUK KAMU 
DAN SUNGCHON! 





ASAL JANGAN 
MEWARISKAN 
UTANG. 
















UNTUK ANAK 
YANG BICARA TAJAM 
SEPERTI ITU... 










SEBAGAI 
HUKUMANNYA, 
MINTA SATU SUAP! 






DASAR! 
REBUS SENDIRI 
КЕК! 













IYA SIH, 
MUNGKIN SAJA 
AYAH NGGAK PERLU 
MEWARISKAN 
APA-APA. 












DI MILITER, 
SUNGCHON MENGGAMBAR 
KOMIK LOH. SEPERTINYA 
DIA SERIUS. 





BIKIN MASALAH 
BERTAMBAH DUA 
KALI SAJA. 











HAHA! 
SIAPA TAHU SUNGCHON 
BAKAL SUKSES BESAR 
SEBAGAI PENGARANG KOMIK 
MENGGANTIKANKU! 


JANGAN 
НАВАР! 


SA, SAYANG 
SUDAH PULANG? 


KAMU HABIS 
MEMBANTU CUCI 
PIRING DI DAPUR? 






















ALAT MAKAN EMAS YANG 
ITU JANGAN DIPAKAI DONG. 
WAKTU ITU SUNGAH DAN 
SUNGCHON KAN JUGA 
PERNAH PAKAI. 


MEMANGNYA KENAPA 
KALAU AKU РАКА? 
TOH AKU YANG DAPAT 
HADIAH? 






IBU BERNIAT 
MEMAKAINYA KALAU 

KITA PUNYA RUMAH 
SENDIRI NANTI. 














НММ... 
УАН, ВОКАМ 
MASALAH BESAR 
KAN... 
SUDAH KUDUGA KAMU 
NGGAK PUAS DENGAN ΑΥΑΗ... 
MASA MENUKAR ORANG TUA 


SENDIRI DENGAN 
SENDOK EMAS? 


/ 





ITU 
СОМА КОМК! 
ΚΟΜΙΚΙ 





ІШ PA Annes 










OKE! GIMANA KALAU KITA 
BUNGKUS LAGI DEMI HARI SAAT 

КІТА PUNYA RUMAH SENDIRI?! 
HAHAHA! 









SEBENARNYA 
NGGAK PERLU SAMPAI 
DIBUNGKUS SEGALA 


MAUNYA APA SIH. 







COBA AJA-. 





BISNIS 
APA PUN. 
















LAGIPULA MANA 
MUNGKIN AYAHMU 
NGGAK MEWARISKAN 
PERUSAHAAN 





MUNGKIN 
DIA CUMA MAU 
LIHAT SETIDAKNYA KAU 
MELAKUKAN SESUATU~ 


KALAU DIPIKIR-PIKIR 
DI POSISI AYAHMU JUGA, 
MESKIPUN ORANG KAYA 
TAPI ANAK YANG NGGAK 
NGAPA-NGAPAIN ITU.. 





NANTINYA 
KALAU DIBERIKAN 
POSISI SEBAGAI PENERUS, 
BAKAL MUNCUL PEMBICARAAN 
DARI SANA SINI KAN. 












BUKANKAH 
SETIDAKNYA 
PEMBENARAN ITU 
DIPERLUKAN DALAM 
BERBAGAI HAL? 






АРА TAK ADA 
YANG NAMANYA 


с ў” 
= 






TAPI KALAU MISALNYA AKU 
BENAR-BENAR MELAKUKAN 
BISNIS DAN GAGAL, AKU HARUS 
BAGAIMANA? 












MEMANGNYA 
DUNIA BAKAL HANCUR 
KALAU KAU GAGAL 
SAAT BERMAIN? 


LAKUKAN SAJA 
SECUKUPNYA DENGAN SKALA 
SEPERTI PERMAINAN BISNIS. 
JANGAN KEBANYAKAN 
KHAWATIR. 


















...TAPI КАТАП 
MAU MELAKUKANNYA 
LEBIH BAIK SEKALIAN YANG 
NYATA KAN. APA NGGAK 
ADA YANG MENARIK? 












KALAU YANG 
KAYAK GINI GIMANA? 
AKU PERNAH DENGAR DARI 
ORANG KANTOR WAKTU 
INTERN DULU... 











AKU PULANG 
DULU. 


KALAU BERHASIL 
SHARE YA-! 





зе 
-< 
Ἐς 9 
32 
дъ 
az 
< 


AKAN MELAKUKAN 
HAL SEPERTI ITU! 























KAMU SUDAH 
COBA BICARA 
DENGAN AYAHMU 
KEMARIN? 





APA YANG 
AKAN TERJADI 
DENGAN PERUSAHAAN? 
AYAHMU BENERAN NGGAK 
BAKAL MEWARIS- 
KANNYA? 













...KAU TERUS 
MEMIKIRKANNYA 
SEJAK ITU YA? 






SUDAH KUDUGA 
PERASAANMU BERUBAH 
KARENA SEPERTINYA AKU 
NGGAK MEWARISKAN 





A, APA MAKSUDMU?! 
KAMU KAN MASIH TETAP 
DIBILANG PENERUS. 





MEMANGNYA 
PERLU PERUSAHAAN? 
YANG PENTING KAN KAMU 
DAPAT ASETNYA. 














...SIAPA YANG TAHU? 
BISA SAJA AYAHKU JUGA 
NGGAK MEMBERIKAN ASET DAN 
MENYUMBANGKAN SEMUANYA 
KE SUATU TEMPAT. 





LOH, KENAPA~? 
TIBA-TIBA TERDIAM 
BEGITU? 


MERASA 
TERPUKUL YA? 













PADAHAL 
BILANGNYA SUKA PADAKU 
TAPI PADA AKHIRNYA KARENA 
AKU MUNGKIN NGGAK PUNYA UANG, 
KAU JADI MIKIR-MIKIR 
LAGI YA? 













BU, BUKAN 
BEGITU TUH!! 

























HEI, КАТАП GITU 
KEMBALIKAN SUMPIT EMASKU. 
KAMU KAN NGGAK PERLU 
MENYIMPANNYA. 





KAMU MAU 
MENGANCAM РАКА! ITU PUN, 
SEKARANG KAN ADA 
KEMUNGKINAN AKU 
BUKAN PEWARIS. 








YA? 
AYO DONG 
KEMBALIKAN-. 












...KALAU 
KUKEMBALIKAN.. 





OH, 
MAU KASIH NIH? 
BENERAN? 












RUPANYA 
KAU BENAR-BENAR 
MAU MENGAKHIRI 
HUBUNGAN DENGANKU 
YA, BR*NGS*K? 

















AKU TAHU TRIKMU UNTUK 
MENDAPATKAN SUMPIT EMASMU 
DENGAN CARA BERBUAT 
BAIK PADAKU, 





TAPINGGAK 
KUSANGKA KAMU BAKAL 
TERANG-TERANGAN 
SEPERTI INI. 











JANGAN 
MEMBUAT RENCANA ANEH, 
OTAK BODOHMU ITU 
KELIHATAN SAMPAI LUAR 
TAHU. 





KALAUPUN 
DUNIA BESOK KIAMAT, 
AKU NGGAK AKAN 
MEMBERIKANNYA 
KEPADAMU~. 


MESKIPUN 
AKU PACARAN 
DENGANMU? 





“ΠΑ, HA! KAU SAMPAI 
MENGATAKAN HAL SEPERTI ITU 
SAKITNG SEGITU INGINNYA MENDAPAT- 
KAN SUMPITMU KEMBALI? 
DASAR COWOK LICIK 
SIALAN. 





AKU INI JUGA 
LAKI-LAKI, 















KALAU 
ADA CEWEK MACAM 
KAMU SUKA PADAKU, 










MANA ADA 
LAKI-LAKI YANG 
AKAN MENOLAK? 













A, HA...HAHA! 
KAMU PIKIR AKU BAKAL 
TERJEBAK KALAU KAMU 
MENDEKAT SEPERTI IT 





AYO 
PACARAN. 







PACARANLAH 
DENGANKU, 
NARA JUNG. 


да D - 9097 - 


ШШ 


